Ensiklopedi Hewan Sepanjang'Masa 


askah: Nurul Ihsan 

lustrasi: Aep Saepudin 
Desain Cover: Abu Azfan 
Penata Letak: Yuyus Rusamsi 
Penerbit: Transmedia 


studio jasa layanan h Reda ksi: 
naskah/ilustrasi/komik/layout/desain 
Jl. Raden Mochtar III Komplek Pos Giro 
RT 003 RW 02, Sindanglaya, 
Arcamanik Bihbul, 
Bandung, Jawa Barat, Indonesia 
40195 


Telp/Faks: (022) 8782 4898 
SMS: 0815 6148 165 

WA: 0817 223 029 

email: info@cbmagency.com 
www.cbmagency.com 


Hak cipta dilindungi undang-undang 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 : 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA: 


(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat 
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- 
(lima miliar rupiah). 


(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau dengan paling banyak Rp 

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah rupiah). 


Copyright O)/Nurul Ihsan/cbmagency.com|(AII Rights Reserved) Penerbit (Transmedia, Naskah: Nurul Ihsan,llustrasi: Aep Saepudin, Desain : Yuyus Rusamsi 


Daftar isi 


Nisersaurus Tulang Tembus Pandang (4) 
Nodosaurus Reptilia Penuh Tonjolan (4) 
Ornithomimus Tiruan Burung (5) 
Ouranosaurus Reptilia Pemberani (5) 
Ovirap-or Pemakan Telur Terpesar (6) 
Parasaurolophus Kadal Bertanduk Tabung Suara (6) 
Ouaesitosaurus Kadal Luar Biasa (7) 
Rinchenia Dinosaurus Mongolia Berbulu (7) 
Saurolophus Bersuara Seperti Klakson Mobil (8) 
Sauropelta Kadal Perisai (8) 
Seismosaurus Terberat, dan Terbesar (9) 
Spinosaurus Si Rahang Buaya (9) 
Stesosaurus Kadal Beratap (10) 
Stenonychosaurus Dinosaurus Paling Cerdas (10) 
Stysimoloch Setan Bertanduk (11) 
Therizinosaurus Bercakar Terbesar (11) 
Troodon Dinosaurus Paling Pintar (12) 
Tyrannosaurus Pemburu Terbuas dan Terbesar (12) 
Unaysaurus Kadal Laut, Hitam (13) 
Unenlagia Setengah Burung (13) 
Utahraptor Si Cakar Sabit, (145) 
Velociraptor Buas dan Mematikan (r) 


Nigersaurus 
Tulang Tembus Pandang 


1. Nigersaurus memiliki tulang yang bisa tembus pandang 
karena sangat tipis, rapuh, dan ringan. 

2. Namun hebatnya, tulang-tulang itu mampu menopang 
tubuhnya yang berat dan besar. 

3. Nigersaurus berarti kadal dari Nigeria' yang hidup pada 
pertengahan zaman Kretasius (127-89 juta tahun lalu). 

4. Saat itu gurun sahara tempat yang subur, 
penuh pepohonan, dan air melimpah. 

5. Nigersaurus paling senang makan tumbuhan lunak, 
seperti pinus muda dan rerumputan. 

6. Nigersaurus berahang bertepi persegi dan moncongnya 
lebih lebar dibanding bagian belakang kepala. 

7. Mulutnya lebih pipih dan lebar dibanding kepala, 
mirip moncong mesin penyedot debu. 

8. Di dalam rahangnya terdapat 'mesin 
pemotong' dengan 500 gigi kecil-kecil 
seperti jarum. 

9. Gigi-giginya hanya ada di bagian 


Nodosaurus 
Reptilia Penuh Tonjolan 


1. Nodosaurus adalah sejenis dinosaurus berleher pendek. 

2. Nodosaurus berarti 'reptilia penuh tonjolan” karena 
tubuhnya dihiasi benjolan atau tonjolan. 

3. Nodosaurus menjadi salah satu dinosaurus lapis baja 
pemakan tumbuhan yang paling awal ditemukan. 

4. Punggung dan ekornya ditutupi barisan tonjolan tulang 
kecil. 

5. Nodosaurus memiliki perut yang lunak sehingga ia 
sering merunduk untuk melindungi perutnya jika 
diserang musuh. 

6. Lari nodosaurus lambat karena keempat 
kakinya pendek dan tubuhnya ditutupi 
lapisan baja yang keras dan berat. 

7. Nodosaurus bermoncong lancip dan gigi 
berbentuk daun. 

8. Nodosaurus hidup pada zaman Kretasius 
(144-65 juta tahun lalu) di Amerika 
Serikat. 


ah 
de 


«Ty (Copyright.O) |Nurul Ihsan/cbmagency.com| Ihsan/cbmagency.com|(AII Rights Reserved) Penerbit |Transmedia, Naskah: Nurul Ihsan!llustrasi: Aep Saepudin,/Desain :Yuyus Rusamsi 
3 


Nodosaurus menghabiskan 
hidupnya bergerak perlahan 
melalui padang rumput untuk 
mencari makanan, mirip 
dengan badak modern. p- 


DINOSAURUS 


depan, tersusun rapi seperti sisir dan kecil-kecil. 

10. Mesin pemotong itu dengan mudah bisa melumat pinus 
muda makanan kesukaannya. 

11. Penemu tulang pertama nigersaurus seorang 
paleontologis asal Prancis bernama Tagueti di 
Gadoufaona, Nigeria. 

12. Panjang tubuh nigersaurus dewasa sekitar 13 m, tinggi 
pinggulnya 2,5m, dan bobotnya sekitar 1.800 kg. 

13. Nigersaurus kehidupannya hampir mirip sapi. 

14. Kepalanya selalu mengarah ke bawah untuk memakan 
rumput. 


Nigersaurus akan menurunkan kepalanya ke permukaan tanah 
dan menyedot tumbuh-tumbuhan yang ditemui. Mirip proses kerja 
sebuah vacuum cleaner. W 


9. Panjang tubuhnya 6 meter. 

10. Karena berleher pendek, ia hanya makan tumbuhan 
yang tumbuh di sekitar tanah saja. 

11. Nodosaurus bertubuh besar dengan leher kecil sempit. 

12. Ia pertama kali diidentifikasi oleh Otniel Marsh pada 
tahun 1889. 

13. Namun, tidak seperti dinosaurus lapis baja lainnya, ia 
tidak memiliki ekor berpalu. 

14. Nodosaurus diperkirakan sebagai nenek moyang dari 
dinosaurus lapis baja tanpa ekor berpalu. 


DINOSAURUS 


 Ornithomimus mencari makanan. 

. 13. Karena omnivora, ia bisa makan apa saja yang ia 
Ti ruan Bu ru ng temukan. Ia makan tanaman, biji, buah, serta hewan, 

seperti belatung, serangga, dan cacing. 

1. Ornithomimus adalah dinosaurus mirip burung unta. 15. Ia pandai berlari kencang karena berotot paha yang kuat 

2. Tubuhnya tanpa bulu, berkaki langsing, kepala kecil, dan tulang kaki belakang yang panjang. 
dan leher panjang. 

3. Omithomimus berarti “tiruan burung”. 

4. Ta hidup pada akhir Kretasius (70 juta tahun lalu) di Ornithomimus bisa berlari 
Amerika Utara dan Asia. amat kencang untuk 

5. Untuk menjaga keseimbangan, ia akan menjulurkan bs 
ekornya ke belakang saat berlari. 

6. Ekornya separuh panjang tubuhnya. 

7. Panjang tubuhnya 3,5-6 m dengan bobot 160 kg. 

8. Makanan utamanya adalah dedaunan, serangga, dan 
kadal. 

9. la berjalan dengan dua kaki belakangnya 
yang panjang langsing. 

10. Ia memiliki paruh ompong tanpa gigi. 

11. Berkepala kecil dan berleher panjang. 

12. Otak dan matanya yang besar sehingga 
ia dianggap cukup cerdas saat berburu dan 


Ouranosaurus ia dipersenjatai dengan sepasang kaki yang berduri 


Reptilia Pemberani Na 
p 10. la hidup sebelum tumbuhan berbunga modern muncul. 


11. Ia makan tumbuhan seperti, buntut kuda, gingko, pakis, 


1. Ouranosaurus berarti “reptilia pemberani”. dan daun jarum. 

2. Dinosaurus pemakan tumbuhan ini panjang tubuhnya 7 — 12. Tengkoraknya memiliki bantalan pada hidungnya yang 
meter dengan bobot 2 ton. belum diketahui fungsinya. 

3. Ia memiliki rahang yang kuat untuk menghancurkan 13. Kerangkanya ditemukan di dalam pasir di Gurun Sahara, 
dan mengunyah dedaunan. Afrika. 

4. Ouranosaurus memiliki lempeng yang mirip sirip atau 14. Pada saat ia hidup, 100 juta tahun yang lalu, daerah 
layar yang tertutup kulit pada tulang belakangnya. Gurun Sahara sudah sepanas sekarang. 

5. Sirip itu bisa menyerap atau melepaskan panas & Nama ouranosaurus berasal dari 


bahasg Arab, ourane, yang berarti 
kadal pasir. 


sehingga ia bisa mengatur suhu tubuhnya. 

6. Pada pagi hari, ia dapat menghangatkan tubuh dengan 
berdiri sambil layarnya menghadap ke 
matahari. 

7. Layar ini juga berwarna cerah dan 
juga berguna untuk menarik 
pasangannya. 

8. Ia hidup pada awal Kretasius. 

9. Untuk memertahankan diri dari 


pemangsa pemakan daging, 
(ST: 0) 
ee NI 
MPA One Duri Ihsan/ebmaganey.com (AI Right Reserved) 


DINOSAURUS 


Oviraptor pemakan segala. 


11. Mahkota oviraptor berongga dan di dalamnya seperti 


Pemakan Telur Terbesar sponse, ada rongga pernapasan unik ditutupi dengan 
tulang setipis kertas. 
1. Oviraptor memiliki mulut yg unik. 12. Dengan mahkota seperti itu membantu 
2. Mulutnya tidak bergigi, namun memiliki paruh menghangatkan dan melembabkan udara yang 
tengkorak yang sangat keras. dihirupnya, dan membuat peka penciumannya. 
3. Oviraptor senang mencuri telur. 


4. Diperkirakan paruh kerasnya dipakai untuk Otak oviraptor mungkin cukup besar bagi 


9. Panjang tubuhnya 2 m dengan bobot 60-100 kg. 
10. Ia diperkirakan pemakan daging dan juga 


ukuran dinosaurus, besar otaknya sama 


dengan burung unta atau emu. 


menghancurkan kulit telur dan memakan isinya. 
Fosilnya ditemukan di kumpulan sarang dinosaurus 
protoceratop yang penuh telur. 

Karena itulah ia lalu diberi nama oviraptor, yang berarti 
'pencuri telur" 

Namun ia juga seorang ibu yang baik, karena selalu 
duduk di sarangnya menjagai telur-telurnya agar aman 
dan tetap hangat sampai menetas. 

Mahkota di atas kepalanya selain untuk dipamerkan, 
juga untuk menghasilkan suara keras dan untuk 
mendinginkan otaknya. 


Parasaurolophus 10. Suara panggilan khas itu juga digunakan untuk 


Kadal Bertanduk Tabung 


berkomunikasi, alat saling mengenal di antara mereka, 
dan juga untuk menarik pasangan. 


Suara 11. Ia hidup pada masa Cretaceous di Amerika Utara. 
12. Parasaurolophus mempunyai jengger paling besar dari 

1. Parasaurolophus termasuk dalam kelompok semua dinosaurus berparuh bebek. 

hadrosauria, yaitu dinosaurus berparuh bebek. 13. Dengan berdiri di atas keempat kakinya, ia makan daun 
2. Dinosaurus pemakan tumbuhan ini hidup dengan berbentuk jarum dan ranting pinus. 

damai. 14. Namun ia juga dapat berdiri dengan kedua kaki 
3. la memiliki tanduk tabung udara yang mengarah ke belakangnya untuk makan daun di atas pohon atau 

belakang. berlari menjauhi pemangsa. 
4. Tanduk tabung parasaurolophus jantan lebih besar 

dibanding parasaurolophus betina. Tika da Paaya, Perasaan 
5. Panjang tabungnya sekitar 2 meter yang dapat Pang sen NA di. I 


. 


Km 


ch 


p 


cm» 
ey Copyright O)Nurul Ihsan/cbmagency.com|(AII Rights Reserved) Penerbit jTransmedia, Naskah: Nurul Ihsan, i: in,/Desain : Yuyus Rusamsi 
3 


membuat suaranya lebih bergaung. 
Tabung itu terbentuk dari tulang tipis yang berongga. 
Tabung itu merupakan jaringan saluran hidung. 
Tabung itu bisa mengeluarkan suara seperti klakson 
mobil saat ada musuh Parasaurolophus mendekat. 
Suara klakson itu akan menggema ke penjuru hutan 
sehingga akan memperingatkan kelompoknya untuk 
melarikan diri. 


tum 3 


a— 


sc 


—.yb 
45 


DINOSAURUS 


Ouaesitosaurus 
Kadal Luar Biasa 


. Guaesitosaurus dijuluki 'kadal luar biasa' atau kadal 


abnormal' karena leher dan ekornya sangat panjang. 


. Panjang tubuhnya 12-23 m, tinggi 7,6 m, dengan bobot 


11 ton. 
Ouaesitosaurus adalah dinosaurus terbesar di Asia yang 
hidup pada zaman Kretasius (89-65 juta tahun lalu) di 
Asia, Cina, dan Mongolia. 

Ouaesitosaurus bertubuh besar, tapi kepalanya sangat 
kecil. 

Ekor panjang guaesitosaurus tampak 

mengecil di ujung dan tampak 
seperti cambuk. 

Ekor bercambuk itu menjadi 
senjata andalannya 
untuk menghadapi 
musuh-musuhnya. 
Untuk membantu 
pencernaan, ia suka 


Rinchenia 
Dinosaurus Mongolia 
Berbulu 


1. 


(Copyright O)Nurul Ihsan/cbmagency.comJ(AII Rights Reserved) 


Rinchenia adalah dinosaurus sejenis burung yang hidup 
di Mongolia pada akhir zaman Kretasius (89-65 jtl). 
Rinchenia berjalan dengan dua kaki. 

Rinchenia memiliki ekor berbulu yang panjang dan 
kedua kaki depan yang pendek. 

Kedua kaki depan rinchenia berbulu dan berbentuk 
sayap burung yang berguna untuk menggenggam 
makanan. 

Sebagai alat pertahanan, rinchenia 
dilengkapi di setiap jari dan tangannya 
cakar lengkung yang tajam. 
Dinosaurus bertulang ringan ini 
panjang tubuhnya 

sekitar 2,5 m, tinggi 1,3 m 

dengan bobot 40 kg. 

Fosil rinchenia yang mirip oviraptor 
ini ditemukan di Mongolia, Asia. 


jTransmedia, Naskah: Nurul IhsaniIlustrasi:'Aep Saepudin, 


menelan batu yang disebut gastrolit. 

8. Batu gastrolit' membantu menggiling makanan 
di dalam usus guaesitosaurus. 

9. Dinosaurus pemakan tumbuhan ini berjalan dengan 
keempat kakinya. 

10. Meski pemakan tumbuhan, tapi ia bergigi kecil yang 
runcing seperti pensil. 

11. Ia diperkirakan pemakan tumbuhan air yang lembut 
sehingga ia senang hidup di sekitar sumber air. 

12. Sampai saat ini sangat sedikit yang diketahui tentang 
guaesitosaurus karena fosilnya baru ditemukan sangat 
sedikit. 

13. Untuk menopang tubuhnya yang super besar, ia harus 


banyak makan tiap harinya. 
“& Cuaesitosaurus memiliki 
pendengaran yang baik 
karena ia memiliki telinga 
yang cukup lebar. 


8. Ia merupakan salah satu pemburu yang gesit. 

9. Rinchenia hanya diketahui dari sebuah fosil tunggal 
yang terdiri dari tengkorak lengkap dan rahang bawah, 
tulang lengan depan, kaki belakang, dan panggul. 

10. Meski memiliki lengan dan ekor bersayap seperti 
burung namun ia tidak bisa terbang. 

11. Kepalanya dihiasi mahkota dari tulang. 

12. Mahkota itu digunakan untuk menarik pasangan. 

13. Rinchenia diperkirakan masih berhubungan dekat 
dengan oviraptor yang juga ditemukan di Mongolia. 

& Dengan kaki belakangnya yang panjang dan ringan 

ia bisa berlari cepat menghindari pemangsa. 


Desain: Yuyus Rusamsi 


DINOSAURUS 


Saurolophus 8. Untuk berkomunikasi dengan kelompoknya, ia 
Bersuara Seperti Klakson 


mengeluarkan suara keras seperti klakson mobil. 
9. Suara itu berasal dari tanduk tabung udara yang 


Mobil menyokong lipatan kulit di atas hidungnya. 


le 


. Saurolophus sejenis dinosaurus pemakan tumbuhan 


. Panjang tubuh saurolophus sekitar 9,8-12 m dengan 


10. Agar bisa bersuara ia akan menghembuskan udara 
lewat lipatan kulit tersebut. 

11. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1911 di 
sungai Red Deer di Alberta, kanada. 

12. Dinosaurus berparuh bebek ini memiliki paruh yang 


Sekitar 70 juta tahun lalu, saurolophus menjelajahi 
Benua Asia, Mongolia, dan Amerika Utara. 


yang bisa berjalan dengan dua atau empat kaki. 


. Ia hidup pada periode Cretaceous akhir di Amerika Utara keras 
bala . 2 “& Saurolophus berjalan dengan 
Saurolophus Asia bahkan ukurannya lebih besar empat kaki untuk mencari 


dibandingkan saurolophus di Amerika Utara. makanan berupa pakis, ranting, 


biji, dan tanaman lainnya. 


tulang tengkorak sepanjang 1-12 meter. 
Bobot saurolophus sekitar 1,9 ton. 

la memiliki tanduk tabung 
udara di atas tengkoraknya, 
yang berfungsi untuk 
pernapasan dan 
pengatur suhu badan. 


Sauropelta ompong tanpa gigi. 


Kadal Perisai 


9. Dinosaurus bertubuh berat ini hanya pemakan tanaman. 
10. Untuk menopang berat tubuhnya, ia harus banyak makan 
sehingga diperkirakan ia memiliki usus yang besar. 


Sauropelta adalah dinosaurus lapis baja dari periode 11. Ia diperkirakan memiliki otak kecil sehingga kurang 
awal Cretaceous (116-910 juta tahun lalu). cerdas untuk ukuran dinosaurus. 
la sangat mirip ankylosaurus, tetapi tidak memiliki 12. Fosil-fosilnya telah ditemukan dan dinamai oleh John H. 
bulatan tulang di bagian ujung ekornya yang meruncing Ostrom dan Grant E. Meyer pada tahun 1970. 
atau tanduk di atas kepalanya. 13. Sauropelta berarti kadal perisai" 
Sauropelta merupakan dinosaurus yang ditemukan di 
daerah Montana dan Wyoming, Amerika Serikat. Tubuh sauropelta dipenuhi duri-duri yang panjang menutupi 

5 : leher dan bahu, kecuali perutnya, yang tersebar ke atas dan ke 
Sauropelta adalah nodosaurida yang paling awal. 


samping. N 


Punggungnya melengkung, ekornya panjang, 
dan kaki belakangnya lebih panjang daripada 
kaki depannya. 

Seperti nodosaurida yang lain, leher, punggung, 
dan ekornya ditutupi tameng. 
Panjang tubuhnya sekitar 25 
kaki (7,6 m) dan beratnya 
lebih dari 3 ton. 

la memiliki tengkorak yang sempit 
dengan rahang besar, kecil, dan paruh 


in,/Desain :Yuyus Rusamsi a" 8 


03. 


ensiklopedia hewan 


sepanjang masa 


Seismosaurus 
Terberat dan Terbesar 


1. Seismosaurus adalah dinosaurus terpanjang yang 
pernah hidup. 

2. Panjang seismosaurus mencapai 50 meter lebih dan 
tingginya 13 meter. 

3. Ta adalah hewan terbesar yang memiliki tulang 
belakang, dua kali dari panjang paus biru, makhluk 
terbesar di bumi saat ini. 

4. Seismosaurus masih sejenis dinosaurus sauropoda atau 
dinosaurus berleher panjang. 

5. Seismosaurus hidup di Amerika Selatan dan Asia Timur 
pada periode Jurassik akhir, sekitar 155 juta tahun lalu. 

6. Dinosaurus pemakan tumbuhan ini memiliki ekor dan 
leher sangat panjang dengan keempat kakinya sangat 
pendek. 

7. Bobotnya100 ton, atau setara 
berat 20 ekor gajah. Karena 
itulah ia diberi nama 
seismosaurus (kadal guntur). 


Spinosaurus 


Si Rahang Buaya 


1. Spinosaurus memiliki moncong ramping dan panjang 


yang mirip buaya sehingga ia dinamai “si rahang buaya". 


2. Spinosaurus hidup pada akhir zaman Kretasius (89-65 
juta tahun lalu) di Mesir dan Maroko. 

3. Spinosaurus merupakan dinosaurus besar pemakan 
daging yang memiliki sirip di punggung seperti layar. 

4. Siripnya berguna untuk mengatur suhu tubuh dan $ 
menarik perhatian lawan jenis. 

5. Layar ini mungkin dipenuhi dengan pembuluh darah 
yang dapat membantu spinosaurus menghangatkan 
dirinya sebelum berburu. 

6. Tulang punggung spinosaurus memuat segumpal 
lemak, mirip dengan unta saat ini. 

7. Gumpalan ini membantu melindungi spinosaurus 
dari panas dan berfungsi sebagai cadangan makanan. 

8. Meski berjalan dengan dua kaki belakang atau bipedal, 
namun spinosaurus pandai berlari kencang. 

. Dinosaurus berahang besar ini memiliki panjang 14 m 


DINOSAURUS 


8. Lebih dari separuh panjang tubuhnya adalah ekornya, 
sehingga cukup untuk memberi keseimbangan pada 
lehernya yang besar dan berat pada saat ia berjalan. 

9. Meski luar biasa besar, seismosaurus adalah dinosaurus 
pemakan tumbuhan yang cinta damai. 

10. Karena ukurannya yang luar biasa besar membuatnya 
sulit untuk diserang. 

11. Seismosaurus diperkirakan sulit makan dari pucuk 
pohon tinggi karena ia mengalami kesulitan saat 
mengangkat kepalanya lebih tinggi dari punggungnya. 

12. Sampai sekarang, hanya satu kerangka seismosaurus 
yang telah ditemukan, di Morrison, New Mexico. 


Seismosaurus akan mempertahankan dirinya 
dari sekelompok pemangsa dengan ekornya 
yang mirip cambuk. b- 


dan berat 7 ton lebih. 
10. Besarnya bahkan melebihi tyranosaurus rex dan 
giganotosaurus. 
11. Tengkoraknya memiliki panjang hingga 1,5 meter. 
12. Sejak Perang Dunia ke-2, banyak tulang belulang 
spinosaurus yang tersimpan di Mesir hancur karena 
gempuran pesawat-pesawat pembom. 
13. la mencari makanan dengan menyerang dinosaurus 
pemakan tumbuhan, memakan bangkai, bahkan 
memakan jenisnya sendiri. 


4 Sirip spinosaurus 
merupakan kumpulan 
duri bersaraf yang 
tingginya sekitar 1,6- 
1,8 meter. 


- 

ala 

(Ti 

«Ty (Copyright O)Nurul Ihsan/cbmagency.com|(AII Rights Reserved) 
3 


DINOSAURUS 


Stegosaurus stegosaurus memiliki otak lain di pinggulnya. 

10. Dinosaurus berpelindung yang paling terkenal ini hidup 
Kadal Berata p pada akhir periode Jurasik (156-140 juta tahun lalu) di 
bagian barat tengah Amerika Serikat. 
. Untuk berjalan ke manapun, hampir sepanjang waktu 11. Stegosaurus memiliki dua baris lempengan atau atap 


stegosaurus bertumpu pada keempat kakinya. yang unik di punggungnya. 

. Namun saat makan dahan-dahan pohon yang rendah, 12. Lempengan itu dilapisi kulit dan tanduk yang berguna 
stegosaurus bisa duduk bertumpu pada kedua kaki untuk alat pertahanan dan menghangatkan tubuhnya 
belakangnya yang kuat. jika kedinginan. 

. Stegosaurus berarti kadal beratap karena ia memiliki Musuh utama 
sisik atau lempengan besar mirip atap di punggungnya. stegosaurus adalah 

B3 3 dinosaurus pemakan 

. Ciri utama stegosaurus yang bertubuh sebesar truk itu and 

: N . aging sejenis 
adalah dua baris paku atau duri besar di ekornya. alice 


. Dua baris paku atau duri tersebut 
digunakan sebagai alat pertahanan diri. 

. laakan mengibaskan ekornya itu pada 
lawannya. 

. Otak stegosaurus ternyata sangat 
kecil sekali. 

. Otaknya hanya sebesar bola golf. 

. Saking kecilnya otak itu, para 
ilmuwan pun mengira kalau 


Stenonychosaurus otak yang besar dari semua dinosaurus. 
2 : 9. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1932 
Dinosaurus Paling Cerdas oleh CM Stemberg 
10. Ia memiliki cakar sabit di kedua kaki belakangnya. 
. Stenonychosaurus merupakan dinosaurus kecil 11. Saat berlari atau berjalan, jari sabit itu selalu terangkat 
bertubuh langsing. dari tanah. 
. Kaki belakangnya panjang dan ramping sehinggaia bisa — 12. Ia masih keluarga dinosaurus trodonsia. 
berlari cepat dan gesit. 13. Ekornya panjang dan kaku yang menjadi penyeimbang 
. Ta diperkirakan pintar berburu di malam hari karena saat ia berjalan dan berlari. 
memiliki mata yang berukuran besar. 14. Di kedua sisi kepalanya diperkirakan terdapat celah 
. Ta mungkin memakan hewan kecil, seperti mamalia yang berfungsi sebagai telinga. 


awal, katak, burung, dan reptil kecil. 
Seperti jenis troodon lainnya, stenonychosaurus bisa mendengar 


. Lebar matanya sekitar 5 cm. Inah Fi # 
. NN suara reptil kecil yang bergerak di kegelapan malam di hutan. 
. Dinosaurus pemakan daging ini v 


memililki panjang tubuh 2 m 
dengan bobot 70 kg. 

. Ia hidup pada periode akhir 
Kretasius di Amerika Utara. 

. Ta termasuk 
dinosaurus yang 
paling cerdas 
karena memiliki 


DINOSAURUS 

Stygimoloch 10. la anggota Pachycephalosauria, yaitu dinosaurus 

yang memiliki kepala tebal. 

Setan Bertanduk 11. Fosilnya ditemukan di Montana dan Wyoming, AS. 

12. Dengan kepala tebal dan tanduk runcingnya, 

1. Stygimoloch berarti 'setan bertanduk' karena ia memiliki ia sering beradu kepala atau menyeruduk lawan. 
beberapa tanduk di atas kepalanya yang menakutkan. Siyitimolaeh berditdan berialandlengan 

2. la tampak berpenampilan ganas dan berbahaya, namun menggunakan kedua kaki belakangnya 
sebenarnya tidak sama sekali. yang besar dan kuat. W 

3. Ia malah seekor dinosaurus yang tenang. 

4. Selain itu ia juga hanya pemakan tumbuhan. 

5. Tanduk-tanduk yang mirip paku di kepalanya hanya 
untuk menakut-nakuti musuhnya saja. 

6. Jumlahnya ada 2 paku besar dan 30 paku kecil 
di atas kepalanya yang botak dan bertulang 
tebal. 

7. Panjang tubuhnya sekitar 2,5-3 m dengan 
bobot 78-85 kg. 

8. Ia hidup di Amerika Utara pada 
periode akhir Kretasius 
(65 juta tahun lalu). 

9. la dinamai Stygimoloch pada 


tahun 1983. 

Therizinosaurus palaeontolog dengan yakin menggolongkannya sebagai 

k b dinosaurus pemakan tumbuhan. 
Bercakar Terbesar 10. Kepala dan giginya kecil, sama seperti tumbuhan 
pemakan daun lainnya. 

1. Therizinosaurus memiliki cakar yang mirip kura-kura. 11. Palaeontolog pun menduga kalau ia merupakan 

2. Panjang cakar belatinya yang tidak ditutupi daging dinosaurus evolusi dari dinosaurus pemakan daging 
mencapai 90 cm dengan panjang keseluruhan 1,5 m. yang menjadi dinosaurus pemakan tumbuhan. 

3. Therizinosaurus hidup pada akhirzaman Cretasius (89- 12. Cakar besarnya berguna untuk meraih ranting pohon 
65 juta tahun lalu) di Mongolia, Cina, Amerika Utara. saat makan, melawan pemangsa, dan sangat berguna 

4. la jenis dinosaurus pemakan tumbuhan yang ditemukan sebagai perlindungan diri. 


oleh Maleev pada tahun 1954. 

5. Cakar raksasa therizinosaurus berguna 
untuk meraih ranting pohon saat makan. 

6. Cakar ini juga berguna untuk melawan 
pemangsa dan sebagai perlindungan diri. 

7. Semula palaeontolog mengira therizinosaurus 
sejenis dinosaurus pemakan daging, saat 
menemukan fosil lengannya di Mongolia. 

8. Tapi, kemudian palaeontolog menemukan fosil 
utuh yang struktur giginya sama sekali tidak mirip 
dinosaurus pemakan daging. 

. Setelah ditemukan bagian kepala serta giginya, 


& Nama therizinosaurus berarti “kadal sabit besar" karena 
bercakar panjang dan melengkung seperti sabit raksasa. 


DINOSAURUS 


hanya menunggu di sarangnya. 
13. Troodon memiliki lengan yang bisa memegang sesuatu. 


Troodon 
Dinosaurus Paling Pintar 


1. Troodon adalah dinosaurus paling pintar karena ia 
memiliki otak paling besar dibanding dinosaurus 
lainnya. 

2. Tubuhnya kecil mirip burung. 

3. Fosilnya ditemukan pada tahun 1855 di Amerika Utara. 

4. Troodon berarti gigi terluka' merujuk pada giginya yang 
bergerigi tajam dan panjang. 

5. Dinosaurus ini sebelumnya disebut saurornithoidida. 

6. Troodon hidup di akhir Zaman Kretasius (89-65 juta 
tahun lalu) di Amerika Utara. 

7. Troodon memiliki pendengaran dan penciuman 
yang tajam sehingga ia banyak ditakuti lawannya. 

8. Rahangnya panjang dan ramping. 

9. Pemakan daging kecil ini panjang tubuhnya 2,5 meter. 

10. Troodon hidup berkelompok seperti velociraptor. 

11. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari satu 
keluarga. 

12. Troodon muda sering tidak ikut berburu mangsa, ia 


Dengan mata yang 
besar troodon aktif 
berburu mangsa di 
malam hari. b- 


Tyrannosaurus 9. Kedua lengan depan itu berguna untuk mencengkeram 


mangsa dan untuk bangkit dari tanah saat berbaring. 
Pemburu Terbuas dan 10. Ia dapat berlari hingga 70 km/jam. 


Terbesar 11. Letak mata di kepalanya mirip dengan serigala. 
12. Ia diduga berperilaku seperti buaya dan reptil modern 
1. Tyrannosaurus merupakan salah satu hewan pemburu lainnya, karena bentuk otaknya amat mirip dengan 
terbesar dan terbuas yang pernah hidup di darat. buaya dan aligator. 


2. Panjangnya melebihi 15 m, tinggi 5 m, dan berat 7 ton. 

3. Ta bisa memangsa dinosaurus pemakan tumbuhan Iyrannosaurus diketahui memiliki salah satu gigitan 
terbesar saat itu, seperti triceratops dan edmontosaurus. terkuat dibanding hewan lain yang pernah ada. W 

4. Gigi tyrannosaurus tampak seperti gergaji karena 
bergerigi, tebal, setajam silet, dan kuat. 

5. Saking kuatnya, giginya bisa mengunyah dan 
meremukkan tulang. 

6. Tyrannosaurus memiliki 60 gigi dan jika masih hidup 
sekarang bisa menjadi pemangsa terbuas yang bisa 
menelan manusia. 

7. Giginya besar-besar dengan panjang 15 
cm. 

8. Meskipun tubuh dan kepalanya 
besar, tapi tangan atau 

» lengannya amat kecil. 
Km 
ik KIA 4. 
“ 45 y 


DINOSAURUS 


Unaysaurus 


Kadal Laut Hitam 


1. Unaysaurus adalah salah satu dinosaurus pemakan 
tumbuhan yang paling awal. 

2. Berukuran kecil dan berjalan dengan dua kaki. 

3. Ukuran tingginya 2,5 meter, panjang 70 sampai 80 
sentimeter, dan beratnya sekitar 70 kilogram. 

4. Unaysaurus hidup pada periode Triasik (200-225 juta 
tahun lalu) di Brasil. 

5. Unaysaurus berarti “kadal 
laut hitam” dalam bahasa 
setempat yang mengacu pada 
nama tempat ditemukan fosilnya di 
Brazil. 

6. Fosil unaysaurus pertama kali 
ditemukan pada tahun 1998. 

7. la sejenis dinosaurus 
prosauropoda. 

8. Dedaunan dan pakis 
adalah tanaman 


Unenlagia 


Setengah Burung 


1. Unenlagia berarti setengah burung' karena dinosaurus 
ini mirip burung unta. 

2. Seperti burung, unenlagia memiliki bulu yang lebat dan 
berjalan dengan dua kaki belakang. 

3. Unenlagia hidup pada pertengahan zaman Kretasius 
(127-89 juta tahun lalu) di 
Argentina. 

4. Lengan unenlagia mirip seperti 
sayap burung. 

5. Meski memiliki sayap seperti 
burung, tapi unenlagia tidak 
bisa terbang. 

6. Unenlagia ditemukan pada 
tahun 1997 di Argentina oleh 
Novas dan Puerta. 

7. Bentuk dan ukurannya 
hampir sama dengan 
velociraptor namun 


jTransmedia, Naskah: Nurul IhsaniIlustrasi:'Aep Saepudin, 


yang paling disukainya. 

9. Kaki belakang unaysaurus lebih panjang dan lebih berat 
dibanding kaki depannya. 

10. Ia dapat bertumpu lama pada kaki belakangnya. 

11. Giginya mirip parutan sayur, kasar dan bergerigi. 

12. Ia akan berdiri dengan kaki belakangnya saat meraih 
dahan di atas pohon yang tinggi. 

13. Keturunan unaysaurus kemudian tumbuh menjadi 
besar, seperti sauropoda raksasa, brachiosaurus. 


Dinosaurus awal dan buaya yang besar 
yang hidup di darat adalah di antara musuh 
utamanya.W 


unenlagia berbulu lebih tebal dan memiliki kemampuan 
mengepakkan sayap tetapi masih belum dapat terbang. 

8. Tinggi 1,6 m (5 kaki), panjang 3 m (10 kaki). 

9. Ia memiliki lengan yang bisa mengepakkan sayap 
seperti burung. Namun, dinosaurus ini terlalu besar 
untuk terbang. 

10. la dinosaurus pemakan daging. 

11. Ia memiliki bulu yang tebal jika dibandingkan dengan 
dinosaurus sejenis lainnya. 

12. Bobotnya sekitar 50 kg. 

Unenlagia merupakan pemangsa mirip 
burung yang memiliki lengan panjang 
dan berjalan dengan dua kaki. 


Desain: Yuyus Rusamsi 


DINOSAURUS fakta dino paling top 


Utahraptor predator yang superhebat. 

n 5 7. Sendi jari kakinya besar sehingga cakarnya bisa 
Si Cakar Sabit diangkat saat berlari. 

8. Panjang tubuhnya dari kepala sampai ekor sekitar 4-6 
1. Utahraptor dijuluki “si cakar sabit' karena ia memiliki meter. 
cakar mirip sabit di kaki dan tangannya. 9. Fosil utahraptor ditemukan di Amerika Utara. 

2. Utahraptor hidup pada awal Zaman Kretasius (144-127 — 10. Nama utahraptor berarti “predator Utah” karena fosilnya 

juta tahun lalu) di Amerika Serikat. ditemukan di daerah Utah, AS. 
3. Panjang cakar sabit Utahraptor sekitar 23 cm. 11. Seperti raptor lainnya, utahraptor juga hidup dan 
4. Cakar yang panjang dan tajam itu berguna untuk berburu dalam kawanan. 

mencabik, menusuk, dan membelah tubuh mangsa. 12. la berbobot 700 kg. 


5. Utahraptor termasuk predator yang cerdas dan gesit 
sehingga dianggap lebih pintar dibanding dinosaurus 
lain. 

6. Giginya setajam silet, 
sehingga ia disebut 
sebagai 


& Kawanan utahraptor mampu 
membunuh dinosaurus besar seperti 
dinosaurus sauropoda. 


Velociraptor berkelompok dan berukuran lebih kecil. 


s 9. Panjang tubuhnya sekitar 1,5 meter, tinggi 1 meter, dan 
Buas dan Mematikan berat sekitar 7-14 kilogram. 


10. Velociraptor hidup pada akhir zaman Kretasius (89-65 


1. Velociraptor selalu mengangkat cakarnya di atas tanah juta tahun lalu). 
agar siap digunakan setiap saat. 11. la dan kelompoknya suka mengalihkan perhatian 
2. Senjata berupa cakar di tangan dan kaki velociraptor itu mangsa yang sudah mereka kepung. 
merupakan senjata andalan. 12. Fosilnya ditemukan di daerah Mongolia, Rusia, dan Cina. 
3. Meskipun panjang-panjang, namun cakar jari 13. Ia memiliki sebuah 
velociraptor dapat dilipat sampai 180 derajat. Cakar besar melengkung. 
4. Ukuran velociraptor kecil, namun ia terkenal pintar 15. Cakar itu untuk menusuk atau merobek mangsanya. 
sehingga ia bisa bersaing hidup dengan predator besar — 16. la juga suka menyerang mangsanya dengan kuku 
yang hidup di tempat yang sama. kakinya yang tajam. 


“& Velociraptor 


5. la juga sangat mematikan seperti tyrannosaurus. 


berarti 
6. Larinya cepat dan gesit saat memangsa burung 
anak dinosaurus dan mamalia kecil. pemangsa 


7. Selain memakan daging, ia juga gesit. 


suka mencuri telur dinosaurus 

yang lain jika tidak ada mangsa. 
8. Velociraptor hampir mirip 

tyrannosaurus, bedanya 
ia senang hidup 


Nurul Ihsan adalah seorang Penulis yang sudah menggeluti dunia ilustrasi 
dan penerbitan sejak anak-anak. Karya pertamanya sebuah cerita pendek 
pernah dimuat di sebuah majalah anak ketika Penulis masih berusia 12 
tahun. Karir profesionalitas Penulis dimulai dengan bekerja sekitar 4 tahun 
di sebuah penerbitan buku Islam di Bandung. Kemudian sejak 10 tahun 
silam hingga kini, Penulis mendirikan dan mengelola usaha jasa konten 
penerbitan buku di Creative Business Media, yang melayani jasa di bidang: 
penulisan naskah, ilustrasi, komik, layout, dan desain grafis. Dari semua karya 
penerbitan yang dihasilkannya, Penulis ikut terlibat sebagai konseptor, 
penulis, penyunting, komikus, karikaturis, kartunis, ilustrator, layouter, dan 
desainer. 


Karya dan pengalaman profesional Penulis, di antaranya: 
sudah berkarya selama lebih dari 25 tahun 
menerbitkan lebih dari 500 judul buku anak, komik, dan buku umum 
menghasilkan lebih dari 12.000 ilustrasi anak dan umum 
meraih lebih dari 2 kali Penghargaan Adikarya Ikapi 


meraih lebih dari 5 kali penghargaan lomba kepenulisan & ilustrasi 
nasional 


bermitra dengan lebih 40 penerbit buku nasional dan mancanegara 
bermitra dengan lebih 5 media cetak nasional 


Alamat Situs Penulis: 
http://www.cbmagency.com 
http://www.jasanaskah.com 
http://www,jasailustrasi.com 
http://www,jasalayout.com 
http://www,jasaindesain.com 
http://www.ebookanak.com 


Salam kreatif penulis 


Nurul Ihsan 


ISLAMIC CHILDREN'S BOOKS HH studio jasa layanan 
naskah/ilustrasi/komik/layout/desain 


Jl. Raden Mochtar III 
Komplek Pos Giro 
Sindanglaya, Arcamanik Bihbul 
Bandung, Jawa Barat 
40195 
Telp: (022) 8782 4898 
Mobile: 0815 6148 165 
WA: 0817 223 029 
e-mail: info@cbmagency.com 
www.cbmagency.com 


